1. Urgent - Kursus AutoCAD Medan 


Belajar AutoCAD 2D dan 3D dari Dasar Hingga ke Tingkat Lanjut dengan Kursus 
AutoCAD Medan 


Kursus AutoCAD Medan Belajar Desain Gambar Teknik 


Anda ingin melamar pekerjaan di bidang teknik? Harus banget nih kuasai 
AutoCAD dengan mengikuti kursus AutoCAD Medan! 


Kursus AutoCAD Medan 


Anda punya Cita-cita ingin bekerja dengan profesi sebagai arsitek atau desainer 
interior? Tapi tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang engineering? 
Anda harus menguasai dulu salah satu software yang wajib dikuasai oleh para 
engineer yaitu AutoCAD. Kebanyakan orang mengatakan bahwa perangkat 
lunak ini agak rumit atau sulit dipahami secara otodidak. Oleh sebab itu, 
Flashcom Indonesia dapat membantu Anda untuk menguasai AutoCAD dengan 
Kursus AutoCAD Medan. Khusus untuk Anda yang berada di daerah Kota Medan 
dan Sekitarnya. Gabung sekarang juga dengan mendaftarkan diri Anda segera! 


Belajar AutoCAD Step by Step dari Dasar 


Dalam dunia kerja di bidang engineering, setiap perusahaan atau industri sangat 
mengenal dengan baik software AutoCAD. Karena software ini banyak digunakan 
para insinyur, desainer atau drafter untuk memudahkan dalam membuat 
visualisasi bentuk nyata dari rancangan bangunan yang akan dibuat. Sebagaian 
orang awam, bingung dengan penggunaan AutoCAD karena belum paham fungsi 
dari tools yang tersedia. Jika seorang pemula dan tidak memiliki latar belakang 
engineering lalu ingin belajar AutoCAD secara otodidak maka butuh waktu lama 
untuk memahaminya. 


Oleh sebab itu, jika Anda seorang pemula dan ingin belajar AutoCAD, kami 
sarankan Anda untuk mengikuti Kursus AutoCAD. Karena dengan mengikuti 
kursus ini anda akan di ajar oleh para ahli di bidangnya masing-masing dan 
tentunya memiliki pengalaman baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. 
Anda juga mudah untuk meminta saran dan melakukan diskusi bersama trainer. 
Memudahkan Anda untuk cepat belajar dan memahami materi yang diberikan 
serta pengerjaan studi kasus dengan langsung praktik. 


Memiliki keahlian dan mahir menggunakan software AutoCAD memudahkan 
Anda dalam mencari pekerjaan. Contohnya seperti drafter arsitektur (kasarnya 
sebagai tukang gambar arsitektur). Profesi tersebut banyak peminatnya namun 
masih sedikit yang memiliki skill berkualitas. Gaji yang ditawarkan untuk posisi 
terbilang tinggi karena diupahi sekitar 3 - 5 juta per bulannya di Indonesia. 
Banyak profesi lainnya yang membutuhkan skill AutoCAD seperti teknisi mesin, 
teknisi listrik, arsitek, desainer interior atau exterior dan sebagainya. Anda tidak 


akan kecewa dengan keuntungan yang akan diperoleh setelah mahir menguasai 
software AutoCAD. 


Bersama Flashcom Indonesia, ikuti kegiatan kursus AutoCAD dengan belajar dari 
dasar. Modul pembelajaran disusun dari konteks sederhana dasar hingga 
lanjutan, sehingga aman untuk pemula. Berikut penjelasan sedikit mengenai 
materi yang akan dipelajari kursus AutoCAD di Flashcom Indonesia. 


Materi Kursus AutoCAD 


1. Tingkat Dasar (Basic Level) 
e Mengenal dasar dan teknik menguasai AutoCAD 
e Pengenalan interface dan tools AutoCAD 
e Membuat berbagai macam objek menggunakan garis atau line 
e Melakukan editing garing atau line 
e Sistem kordinat pada AutoCAD 
2. Tingkat Menengah (Intermediate Level) 
e Konfigurasi unit setup dalam ukuran standar 
e Membuat contoh rumah 
e Berlatih membuat desain interior (layer, dinding, lantai dan plafon) 
e Berlatih membuat desain exterior (atap, jendela dan pintu) 
e Pemahaman move dan rotate 
3. Tingkat Atas (Advance Level) 
e Perintah circle, copy, line, trim dan fillet 
e Perintah rectangular dan array rectangular 
e Membuat dan menggambar objek 2D kompleks 
e Membuat dan menggambar objek 3D kompleks 
e Latihan uji kemampuan berdasarkan studi kasus lapangan 


Pertemuan kursus dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan dimana setiap 
pertemuan berdurasi 2 jam. Maksimal waktu kursus diselesaikan adalah dalam 
waktu 1 bulan dengan diadakan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Waktu dapat 
diatur sesuai dengan jadwal kosong Anda (sudah disepakati bersama trainer) 
dan Anda akan diberikan e-module dan e-Certificate setelah menyelesaikan 
kursus. Tertarik mengikuti Kursus AutoCAD Medan? Silahkan hubungi Customer 
Service kami melalui WhatsApp atau Hotline 0816-1500-8008. 


